No. 7


SE IN 9 MEI 1938


TAHOEN T


Tel. 393


DAGBLAD


Lembar pertama


POTERE TER ATOE


TERDIRI
dari
1½ lembar


Isinja diloear tanggoengan pentjetak
Ditebitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar
Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN.


Kantoor Red. & Admin:
Drukk. „Perantaraan"
Raafweg — Padang.
Bajaran lebih dahoeloe.


Pariaman :
Fort de Kock:
Moeara Laboeh


AOENTEN :
„I.P.P.A."


H.Aminoeddin
Alpaini


HARGA LANGGANAN
Dalam kotta seboelan
10,60
Loear kotta seboelan
10,75
Per lembar
f0,03
Advertentie 10 sen per regel


Pers Belanda dan Indonesia
Apa tidak bisa berkedja bersama2?
II


Individueel tidak moengkin la
gi djalan teroes. Inilah jang me¬
njebabkan berdirinja negeri2 ba¬
roe siang berdasar „collectieve
arbeidsreservoit" seperti Duitsch
land, Rusland dan Italie Biarlah
Japan tak oesah kita seboetkan.
Djoega negeri seperti Amerika,
tidak boleh tidak tentoe mesti¬
kesitoe djoega achirnja. Boekan
kah tak moengkin orang bisa te
roes teroesan main pindjam-pin
djaman dengan „milliarden-lee¬
ningen" dan 10 djoeta pengang
goeran?
Dalam artikel S.ti itoe hal ini
dipakainja nota bene sebagai ar
gument (alasan apa sebabnja Kro¬
mo begitoe pajah disini. Boekan
nja dikemoekakan sebabnja jang
sebenar2nja dan diakoei terang,
bahwa kesalahan itoe semestinja
haroes ditjari dalam nafsoe me¬
njimpan jang terlaloe egoistisch
(ingat sendiri sadja), djoega ini
tiatief jang terlaloe egoistisch
poela, ditambah oleh pemanda
ngan commercieel-economisch jg
pakai katja mata sebelah sadja.
Lebih enak rasanja menimpakan
kesalahan itoe kelain pihak oen¬
toek menoetoep2 kesalahan awak
tetapi argumentatie sema¬
lam itoe tak moengkin bisa di
pertahankan teroes teroesan.
Kita lihat sadja disekeliling ki¬
ta dan biarlah kita ingatkan djoe
ga itoe „gobang-huishouding"
oentoek memboektikan bahwa
keadaan2 jang menoendjoekkan
kekolotan (afstandsche verschijn
selen) jang di Barat itoe djoega
telah nampak dalam koloniale
huishouding disini, ja'ni hasilnja
pikiran Barat, jang terlaloe een
zijding selama ini, sehingga di
dalam stengah abad jang belaka
ngan ini boleh dikata ter¬
laloe banjak dikorbankan oentoek
memoedja „mony-making prin¬
cipe.
Kita tidak mentjela semangat
Barat, cultuur Barat, kita tjoema
mengatakan, bahwa kita tidak se¬
toedjoe dengan hasil juitkomsten
disini dari Westersche Commer
cieele denkwijze, spaarzin di.,
jang boleh djadi disatoe masa
betoel memenoehi kantong, teta
pi tidak membawa kemadjoean
bagi manoesia didalam artian
„geestelijk" trohani.
Kita perdengarkan critiek ter¬
hadap keadaan seperti itoe „go¬


bang-huishouding" kita critiek
keadaan seperti jang nampak da
lam peroesahaan topi jang ma¬
sih dekat sadja dibawah asap ko¬
ta Betawi dan bilangan Tenge¬
rang, dimana seorang toekang jg
pandai dapat oepah dari commer
cieel-economisch jang dipoedji2
itoe tjoema satoe sen sehari ba¬
tja dan toelis: satoe sen.
Poen begitoe masih sadja in
dustrie dan ooit topi, padahal
basis soedah bekian rendah, roe
gi, sehingga masih kena tjap
„verliesgevend bedrijf".
Kita perdengarkan critiek terha¬
dap ournalisten jang tidak segan
memberikan gambar jang salah
dari keadaan jang sebenarnja oen
toek publiek soerat2 kabar Belan
da, pada hal boekti bertimboen2
didepan mata.
ktoe apa namanja, sebab tidak
maoekah atau sebab memang ti¬
dak tahoe, ataukah barangkali ma¬
sih djoega main politiek boe¬
roeng oenta teroes teroesan.......
sebab masih ada harapan, boleh
djadi dengan tiba2 toch nanti kea¬
daan doenia akan berobah djadi
baik.
Perdagangan doenia dengan
koernia Allah seedah baikan 12gi
da..., sekarang boleh kita djalan
lagi meneroeskan perdjalanan tem¬
po hari mengoesahakan goela
..... jaitoe satoe djalan, dimana
menoeroet perhitoengan Helffe¬
rieh harga pembikinan (kostprijs)
jadi boekan verkoopprijs
do pCt terdiri dari jang dibajar
5an kepada orann Europa, jaitoe
kadji, dividen dan tentiemes, dan
gisenja jang 50 pCt lagi itoelah
sentoek kaoem boeroeh Indone¬
oang djoemlahnja 100 X lebih be¬
isar dati golongan diatas iadi.
Djadi perbandingannja seperti
1: 100 perbandingan kasar sadja
sebab sebetoelnja ini masih ter¬
laloe bagoes lagi, kalau diingat
pada zaman harga goela doeloe
masih tinggi.
Masa sematjam ini tidak pa¬
toet dan oentoeng djoegalah ta'
moengkin akan kembali lagi da¬
lam keadaan doenia jang seka¬
rang.
Boeat masa jang akan datang
jang paling perloe adalah mata
jang terang oentoek melihat per¬
bandingan kehidoepan jang se¬
hat, dan lebi-lebih lagi, naf¬
soe menjimpan jang di¬


jotjokkan dengan ke¬
adaan sekarang (aan deze
tijden aangepaste spaarzin), begi¬
toe djoega initiatief dan commer
cieel economisch inzich jang se¬
soeai dengan keadaan zaman.
Boeat permoelaan hanjalah
cooperatieve collectieve produc¬
tiviteit jang dibarengi oleh con
sumptie capaciteit, boeat semen
tara dalam artian nationaal sa¬
dja doeloe, jang dapat menjele
saikan soal-soal economie doenia
jang hebat itoe.
Jang bangsa kita kebetoelan
tidak atau beloem doedoek di
atas daoen neratja collectief tadi,
itoe adalah satoe keoentoengan
baginja. Ditengah-tengah keadaan
doenia jang genting, seperti seka¬
rang ini, dengan sendirinja ia
akan menarik peladjaran boeat
keoentoengan dirinja. Seorang se¬
perti Welter dan bersama beliau
ada lagi beberapa jang berkoeasa,
telah melihat keadaan itoe. Tjoe
ma sadja mereka tidak maoe me¬
njeboetkan namanja dengan te
roes terang, sebab koeatir kalau
kalau bangsa Indonesia jang men¬
djadi dasar „voordeelige econo¬
mie" ini barangkali djadi som
bong karenanja.
Tetapi rasanja soedah datang
tang waktoenja mereka menda¬
at penghasilan jang lebih baik,
dari satoe setengah sen itoe.
Kalau pers Beland, dinegeri
ini tidak siang siang boeka ma¬
ta dan ia tidak berlakoe seperti
panjoeloeh oen oem dalam ertian
sedjati, djadi lekas2 menoekan
haloean lama jang seperti jang
soedah soedah..... kita koea
tir akan tidak mendjadi keoen¬
toengan negeri ini dan bangsa
Belanda poen djoega.
Bagi bangsa Belanda tinggal
tjoema satoe djalan: tjari perhoe¬
boengan dengan bangsa Indone
sia jang berjoeta-joeta itoe. Bagi
pers Belanda terletak disini satoe
kewadjiban besar. Beri pengerti
an jang lebih djelas dan bena¬
kepada orang2 Belanda jang be¬
toel2 ketingalan tentang keadaan
jang sebenarnja dalam negeri jg
telah beberapa abad lamanja di
djadjah ini.
Lain djalan, toean dari Soera
baiasch Handelsblad, pertjaja a
tau tidak memang ta' ada.
INDONESIA


PENDJOEALAN TJAN OE DAN
GARAM.
Pendapatan pendjoealan tjan
doe di S. Timoer boelan Januari


dan Februari ditahoen 1938 ma¬
sing2 f 339.000 dan f 314.000.
Pendapatan boelan Februari ini
adalah tiga hari koerangnja dari
boelan Januari dan berarti poela
10 pCt koerangnja dari penda¬
patan boelan Januari.
Pendapatan boelan Januari
dan Februari dari tahoen 1937
masing2 f 277.000 dan f 290.000.
Tentang pendjoealan garam
pada boelan Januari 1938 jaitoe
f 243.000. boelan Februari 1240.
003 sedang didalam tahoen 1937
masing2 f 237.000 dan f 216.000
BAKAL BERDIRI ROEMAH
JATIM.
Menoeroet salah satoe rantjang
an jang dipoetoeskan oleh Con¬
ferentie Moehammadijah di Sira
Poelau Padang baroe baroe ini,
kita dengar kabar akan mendiri
kan seboea roemah Jatim disalah
satoe tempat oentoek Moeham
madijah se Wilajah tjabang Pa¬
lembang.
Commissinja telah berdiri, jang
mana Comma ini akan menganj
bil kesimpoelan dimasa itoelah
nanti terboektinja.
Commissie ini terdiri dari tiga
orang, jaitoe toean Anang Abdoer
roni, toean Ishag Lazim dan toe¬
an Boedenani.
Kita hanja berdoa moga moga
berhasilah hendaknja oesaha itoe,
serta berboeahlah hendaknja.
(P.S)
Persatoean Dagang
Palembang
Telah berdiri dikota ini satoe
perkoempoelan dagang dengan
nama sebagai diatas atau sing
katnja P.D.P. dengan maksoed
oentoek memper satoean kaoem
dagang di kota ini, baik bangsa
Indonesia atau Arab, sebagai ma¬
na djoega ternjata dari soesoen
an bestuurnja jang terdiri dari ke¬
doea golongan bangsa itoe.
Ini perkoempoelan tidak mem¬
bantasi siapa sadja jang hendak
masoek, asal orang dagang. Me¬
noeroet kepoesan rapat pendirian
jang dilakoekan di Medan perte
moean pada malam saptoe tadi,
soesoenan bestuurnja ada seba¬
gai berikoet.
Voorzitter toean H. Oetih.
Vice Voorzitter dioesoelkan toe¬
an H. Anang, tetapi ia tidak da
tang.
Secretaris oeroesan dalam, toe¬
an Tjeg H Entik.
Secretaris oeroesan loear dioe
oesoel kan toean Sd. Abdoelrah
man Massawa (toko Baroe) jang


itoe sama sama mengeloear
kan tangga jang pengabisan oen¬
toek mempertahankan diri masing
niasing
Begitoelah dipihak Tionghoa
tidak sadja mempertahankan ne¬
grinja melah in djoega mesti mer¬
djaga keselamatan djiwa rakjatnja
dengan djalan menahan kemadjoe
an Japan serta penjerangan Ja¬
pan dilakoekan dalam negri Tiong
hoa mengeloearkan maloemat,
bahwa pasoekan Tiongh a itoe
telah sampai di Chiangnincheng
soeatoe doesoen jang 11 kin¬
djaraknja dari sebelah selatan
Naking.
Pasoekan terseboet teroetama
sekali hendak menoedjoe ke Nan¬
king kota mana sedjak 12 De¬
cember 1937 telah berada diba¬
wah Japan.
Tetapi sebeloem pasoekan Ti¬
ongkok dapat menghasilkan toe¬
djoean tsb. maka pihak Tiong
hoa terlebih dahoeloe mesti da¬
pat menaloekan Tangtu didjalan
kereta api Nangking-Wuha¬
Di medan perang Shantung
keadaan diwaktoe ini moelai te
nang kembali. Sementara pasoe
kan Tionghoa bergerak ke djoe
roesan oetara timoer Taierchwang.
Akan tetapi pasoekan Tionghoa
itoe beloem bisa melakoekan pe¬
njerangan terhadap pertahanan
Japan, oleh karena pasoekan itoe
beloem mempoenjai tenaga jang
koeat. Dengan perkataa lan pa¬
soekan Tionghoa terlebih dahoe
loe mesti menoenggoe kedatangan
nja bala bantoean.
Kedoea2nja sama menoenggoe
waktoe jang baik.
Banjak soedah kedoea belah
pihak menderitai keroegian tidak
sadja keroegian materieel, mala
han djoega keroegian djiwa.
Dari hal douane di Shanghai
jang baroe ini telah mendjadi
pembitjaraan antara Inggris dan
Japan maka pihak pers Tiong
hoa menjiarkan kabar2 tentang
tidak persetoedjoeannja dari
perdjandjian tsb Pers Tionghoa
ha berkata lagi, bahwa tidak
akan mengatjoehkan keterangan
Inggris, soepaja oero san douane
Tionghoa mesti dihormati,
Tiongkok diwaktoe achir ini
memperlihatkan hati goesarnja
terhadap Inggris berhoeboeng de
ngan perdjandjian laggris tentang
an douane.
Djoega soerat2 kabar Tiong
hoa menarik perhatian tentang
pendjoealan djalan kereta api se¬
belah timoer pada Manchukuo jg
senantiasa katanja bisa meroesak
kan perdjalanan administratie
Tiongkok dan oleh itoe tidak bi¬
sa mensjahkan perdjandjian tsb.
Sebaliknja kegoesaran Tiong
kok terhadap Ingris, maka atas
andjoerannja ambassadeur Inggris
Korriarker, maka afdeling dari
Hankow telah menjerahkan dari
fond London-Lord-Major oentoek
bantoean pada Tiongkok sadjoem
lah 10. 000 dolar.
Dengan ini dapat diterangkan
bahwa Ingris ber diri dibelakang
Tiongkok serta menfinai cieering
peperangan itoe agar bisa dipan
djang djoega.
Dari financieele stuen Ingris i
ni dapat diketahoei djoega bah


a Inggris dalam hakikatnja soe¬
k soepaja Japan kalah, Tidak la¬
in soepaja kedoedoekannja serta¬
politiek Timoer djaoehnja djangan
dapat terganggoe, Akibat dari ke¬
menangan Japan atas Tiongkok
toeroet melemahkan politiek dja¬
djahan Inggris di India sedangkan
basis pangkalan Singapore sama
sekali tidak akan berdaja lagi.
Financieering Inggris berati
hendak mengoeatkan politiek
bangsa Europa oemoem di be¬
noea Azia.
Kedoea2 belligerenten itoe ber¬
perang matian2, oentoek mendja¬
ga kehormatan sou eriniteit ma¬
sing masing.


poerat kiriman


Pasal Gadji
Dalam „Perki" hari Djoemahat
6 Mei jl. artikel jang berkepala
Looper jg tidak djoedjoer" di
terangkan lebih landjoet kami jg
berkepentingan bahwa sama se¬
kali ketjoerangan tidak terdjadi.
Hanja sadja tersebab gadji beloem
dibajar oleh peroesahan itoe ma¬
ka jang borkepentingan menahan
poeang rekening sebagai pembaja
rannja jang telah dipoengoetnja
dari langganan2.


Masoekkanlah advertentie
kedalam dagblad
„Perantaraan nita


OLICHE FABRIL.
Sano


101


MADE IN GELAGAH M.P.S.


Raja Tonic


THE MURATHA MEDICAL HOUSE.
Mengeloearkan roepa2 obat mandjoer.
BEDAK WAMUDJIKAKAA.
DJAMOE MINOEMAN,
MADJOENRYAHKASTOEKY,
RAIDENTOIL
OOGDRUP EL,
STROOMDARAH,
Sanggoep mengodak harganja FO.20 seboeah
— MURATHA— 106


E
EESE


Administratiekantoor
CENTRUM
BEHEERDER Dahar Azis
Raafweg - PADANG
Telefoon No. 277.
Belastingconsulent
en
Administratie


80


EEN 198
Chatib M, Arif & Co
DEKAT MESDJID SEBEANG PADANG
Selaloe bersedia boeat didjoeal kersik
dan kerakel dan djoega atap roem
dan peloepoeh, betoeng, jang
terambil dari boeloeh atau betoeng
jang terpilih dari jang baik2
HARGA PANTAS
Menanti dengan hormat
100


Klamboe penganten
BELILAH
BTIK SOLO dan PFKALONGAN
SAROENG PADANG dan GAROET
Permadani, selimoet Wool
Volle, Crepedech ne, Georgette
Renda Semarang
Bedak dan minjak wangi
Sedia Baby Talc. Keloear
TOKO
INDONESIA
Pang Tel 333


292 D.D. D.D. in de 13.962.26.9626.4
wasscheri
Soekamenanti
Nipah 0.35 Padang
Pekerdjaan tanggoeng netjis dan bersih
Menerima bermatjam2 barang tjoe¬
tjian, sedjak barang njonja2 japonns,
sampai jang kasar2.
Beheerder
A. SAMADS.S.


KOENDJONGILAH


2ee26.626262
Toko Malaise
Pasar Djawa Vak 7-8


Handel in Porcelein en Emaile enz
Koei djoengilah tempat kita
sebeloemnja toean2 dan njonja2
pergi ketempat lain, jang mana
tentoe sadja tidak akan menjesal!
Menanti dengan hormat!
Toko Malaise
40


63.626.
365653
SENEN EN 6.626
ILIAS
GELAR BAGINDO CHATIB
Loods No 9 Vak 9 dan 10
Belakang bengkel besi PADANG.
Ada sedia bermatjan 2 kajoe2 oentoek
keperloean roema dengan setjoekoepnja
dan begitoe djoega papan2 jang
terambil dari bermatjam2 kajoe
Harga menjenangkan.
Menanti dengan hormat
105


Speciaal kemedja


Djoeal dan beli mas


—
a ngan der tahoen tijan mengan oedjoe
Binoerasjid
Djoeal segala roepa2 barang
kram badjoe kaoes en
besi keloearan Europa toelen en Java.
PASAR BAIFCEH 16 PADANG


Harga boleh berdamai.


GLICHE FABRIEK


Awas
Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI
DRANK oentoek menambah kekoeatan toean
toean.
Orang jang biasa meminoem obat Asman
Drauk lama2 sekat gagah goembira.
Agenten: Radjo Bangsoe B.N. 
Kamp. Baroe — Padang.
Importeur: D.M. Talib Alibi 107
TAR 


Sarong


ASli


Telah tersedia bermatjam2 KEMEDJA
jang menoeroet kemaoean zaman.
Saksikanlah! pada tempat
Doeja didid
c/o Modern Tailor
Kp. Djawa — PADANG 108


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman.
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer.
Persediaan besar hanja pada toko:


BOEJOENG TAMIN


M.G. Mohammad Yoosar


No. 63 Batipoeh - Padang


No. 58 Batipoeh - Padang.


Telegrams; „BOEJOENGTAMING


Telegrams: „MUNAYOOSUF


Tel. No. 161


10


SENIN 9 MEI 1938


LEMBAR KEDOEA


DAGELAO PERANTARAAN KITA"


ersb. „Ippa" beritakan.


Kescedahan pemilihan
lid Minangkabauraad
di Pariaman.
Kemarin soedah kita kabarkan
bahwa oleh segala kiesmannen
daerah Pariaman jang sama seka¬
li ada berdjoemlah 249 orang
ada dimadjoekan 15 candidaat.
Hasil pemilihan jang pertama
5 Mei boeat mentjari 1 diantara
2 candidaat ada sebagai berikoet:
Darwis gelar Bagindo Loeboek
Aloeng 19 soeara.
2 Joebhaar gelar Datoek Perpa¬
tih Dh. Loeboek Aloeng
15 soeara.
3 M. Salim gelar Datoek Marap
djo Dh Pariaman 49 soeara
4 M. Taher gelar Orangkajo Be¬
sar K.N. Sikoetjoer 5 soeara
5 M Sjech gelar Dt. Rangkajo
Moelia KN. Tj. Air 16 soeara
6 S.M. Latief pemimpin sekolah
Economi Kajoetanam 76 soeara
7 A. Moerad, St. Temenggoeng
Bandaro Odh Singkarak 11 s.
8 M. Djosen gelar Soetan Odh
Bajang 1 soeara
9 M. Rahim Dt. Radja Emas ex
K.N. Pakandangan 19 soeara
10 lljas gelar Sidi Koerai Tadji
13 soeara
11 Osman gelar Datoek Moedo
K.N. Koerintji Hilir 4 soeara
12 Zakaria Orangkajo Ganto Soe¬
K.N. Piloebang 9 soeara
13 Tawaf gelar Soetan Kamp.
Dalam 12 soeara.
14 Djatim gelar Bandaro Pan¬
djang Djaksa Solok 2 soeara
15 M. Noer gelar Datoek Batoe
ah k.n. Kajoetanam 2 soeara
Menoeroet stemmen ini candi
daat jang dapat soeara terbanjak
adalah
1 S.M. Latief Kajoetanam dapa
76 soeara.
2. M. Salim Datoek Maradjo da
pat 49 soeara.
Karena menoeroet atoeran orang
jang berhak mendoedoeki korsi
Minangkauraad itoe jalah candi
daat jang dapat soeara lebih se¬
perdoea dari djoemblah kiezers
semoea, maka jang berwadjib la¬
loe memoetoestaan meoelang kem¬
bali stemmen antara S.M. Latief
dan M. Salim Datoek Maradjo.
Stemmen ini dilakoekan besok
nja pagi Djoemat 6 Mei bertem¬
pat dikantoor toean Controleur
djoega.
Pemilihan ini jang berlakoe de
ngan amat gembira sekali, berke¬
soedahan sebagai berikoet:
1 g. M. Latief Kajoe tanam da¬
pat 169 soeara.
S. M Salim Ot. Maradjo dapat
22 soeara.
Blanco 9 soeara, sakit 9 orang,
Djoemblah semoeanja 249 soea¬
ra.
Dus boeat Pemilihan jg Perta¬
ma korsi Minangkabauraad terse¬
rahlah pada S.M. Latief Kajo ta¬
nam.
Selain dari itoe disini haroes ki
a peringatkan sebeloem pemili


han toean St. Djosen Ouh Bajang
lebih doeloe soedah memperingat
kan pada kiezers jang mengandi¬
daatkannja bahwa menolak candi
datan itoe.
Sehabis Pemilihan ini lantas di¬
lakoekan lagi pemilihan jang ke¬
doea boeai mentjari 1 wakil lagi,
Kesoedahan dari pemilihan ada se¬
bagai dibawah ini.
Darwis gl Bangindo o soe¬
ara.
2 Joebhaar gl Dt. Perpatih 6
soeara.
3 M. Salim gl Dt. Madjo 46 soe¬
ara.
4 M. Taher orangkajo Besar 3
soeara.
5 M. Sjech. Dt. Moelia 27 soeara
6 A. Moerad Sl. Temenggoeng
Bandaro. 2 soeara.
7 M. Djosen gl St. 1 soeara.
8 M. Rahim DT. Rodjo Emas 46
soeat
9 jas gl Sidi 34 soeara.
10 Zakari Orangkajo Ganto soe¬
ara 23 soeara.
11 Tawaf gl sotan 16 soeara.
12 Djatin gl Bandaro Pandjang
soeara 3 soeara.
13 M.Noer DT.Batoea 23 soeara
14 Osman DTMoedo 7 soeara.
Menoeroet stemman ini maka
jang paling banjak dapat soeara
alah
1 M. Salim gelar Datoek Mara
djo dapat 46 soeara, dan
2 M. Rahim Datoek Radjoe
Emas dapat 46 soeara
Kemoedian lantas dilakoekan
lagi oendian antara doea candi
daat ini.
Hasilnja ada sebagai berikoet
1 M. Salim gelar Datoek Ma¬
radjo dapat 88 soeara, dan
2 M. Rahim Datoek Radjo
Emas dapat 151 soeara
Blanco 2j soeara 9 tidak da
tang.
.
Djadinja menoeroet pemilihan
korsi jang kedoea boeat Minang
kabauraad oentoek wakil daerah
Pariaman terserahlah pada toean
M. Rahim Datoek Radja Emas
jang dapat 121 soeara.
Alhasil kesoedahan pemilihan
kiezers daerah Pariaman, wakil
daerah Pariaman terserahlah pa¬
da toean2.
1 S. M. Latief pemimpin seko¬
lah Ekonomie Kajoetanam, dan
2 M. Rahim gelat Datoek Ra¬
dja Emas ex K.N. Pakandangan.
Disini haroes poela diper
ngatkan bahwa sebeloem pemi
lihan jang kedoea ini toean Ai
Moerad soedah mentjaboet diri
nja lebih doeloe sebagai candi.
daat.
Harapan dari kita.
Sebagai njata diatas kesoeda
han pemilihan dari kiezers da
eroh Pariaman maka wakil jang
mereka kirim boeat mendoedoeki
korsi Minangkabauraad nanti ter¬
serahlah pada toean2 S.M. Latief
dan M. Rahim Datoek Radja
Emas.
Dengan terangkatnja kedoea
toean itoe sebagai wakil rakjat
daerah Pariaman di Minangka
bauraad, maka nasib negeri Pa¬


riaman dikemoedian hari beri
koet dengan nasib rakjatnja, ter¬
letaklah pada poendak mereka.
Djadinja nama oetoesan jan
soedah dipertjajakan oleh rat
jat Pariaman pada mereka itoe
boekan beroepa satoe tanggoena
an jang enteng, tapi adalah satoe
beban jang maha bert.
Memang dididalam tangan me¬
reka berdoealah terletaknja ke¬
goemilangan dan kemadjoean ne¬
geri Pariaman dan rakjatnja, se¬
baliknja dalam tangan mereka
poelalah tergenggamnja kemoe¬
raman, kemoedoeran serta kedja¬
toehan negeri Pariaman dan pen¬
doedoeknja dikemoedian hari.
Karena toeah manoesia semoepa
kat, sengketah pangkal dari se¬
gala bentjana, maka goena ke¬
moeslihatan negeri Fariaman dan
opendoedoeknja biarlah kita ha¬
ap sadja kedoea wakil kita itoe
akan lebih mengemoek kan persa¬
toean dari perpitjahan, bersatoe
bergandengan bahoe, setjiok bak
jam, sedantjing bak basi, boeat
membela kepentingan negeri dan
rakjai jang diwakilinja.
Sebab kalau akan dibandingkan
dalam waktoe sekarang ini nege¬
ri Pariaman amat djaoeh tjertje
tjer dalam segala hal dari col¬
leganja dilain bilangan. Dan
boeat segalanja itoe Pariaman
memang amat boeroeh sekali
dengan oesaha2 pemoekanja jang
dengan segala tenaga wadja ber¬
djoeang boeat mentjapai segala
kekoerangan itoe.
Kemoedian, sebagai kepertja¬
jaan dari segala kiezers jang
soedah tertoempah boeat menje¬
njerah membela nasib negei Pa¬
riman dan rakjatnja pada kedoea
toean2 itoe, maka kitapoen bah
kan berangkali rakjat Pariaman
seoemoemnja akan menjerahkan
kepertjajaan jang sedemikian poe¬
la pada kedoea toean2 terseboet.
Dan biarlah kita harap sadja
kepertjajaan jang penoeh itoe
akan djadi perhatian dan tim¬
bangan jang seksama dari ke¬
doea beliau2 itoe.
Moga2 demikianlah hendaknja.
Poetaran doenia


(Soesoenan kabar kawat)
Soal Tsjecho Slowakije
Hitler tentang
Slowakije.
Sewaktoe Hitler mengoendjoe
ngi Rome, maka Hitler telah me¬
ngambil kesempatan sekalian oen
toek membitjarakan soal Tsjecho
Slowakije dengan Mussolini.
Waktoe pembitjaraan itoe ma¬
ka Mussolini menerangkan, soe¬
paja neutraliteit itoe akan dapat
dilakoekan dengan djalan persa¬
habatan, dan sewaktoe melang
soengkan pembitjaraan terhadap
Spanje, soepaja Spanje djoega
akan diikat pada perikatan dan
soemboe Rome-Berlijn.
Pembitjaraan itoe dilakoekan
begitoe sesoedahnja menerima
perchabaran bahwa generaal Fran¬
co telah memperoleh kemenangan
dalam peperangan saudara ini di


seloeroeh negeri Spanje.
Perhoeboengan itoe ada per¬
hoeboengan ekono ni dikemoe
tian hari.
Sebaliknja Inggris dan Peran
tjis akan mengambil tindakan sen¬
diri dengan hendak mengemoeka
kan soal kemoeka pemerintah
Slowakije tentang soal Sudeten
Djerman.
Didalam pembitjaraan antara
Hitler dan Mussolini sebenarnja
beloem mendapat persesoeaian,
akan tetapi generale staf sewak
toe pembitjaraan itoe mentjoba
hendak menetapkan sikapnja pem¬
bitjaraan itoe mentjoba hendak
menetapkan sikapnja itatie, seki¬
ranja Sovjet Russia akan tjampoer
tangan dalam soalnja Si wakije
Lebih djaoeh diterangkan djoe
ha bahwa moengkin djadi akan
dikirimkan beberapa mesin oeda
ra perang dan pasoekan vrijwilli
geis
Melihat akan kepenti gannja
kedoedoekan Slowakije maka ber¬
hoeboeng dengan itoe N vile Hen
derson hari ini akan pergi me¬
ngoendjoengi Goering berhoe
boeng dengan soal Slowakije.


Henderson akan mendesak soe¬
paja soal sudeten Djerman itoe
akan bisa dilakoekan dengan
djalan persshabatan, dimana djoe¬
ga ada diterangkan djikalaunja
Goering menolak permintaan Ing¬
gris itoe, sama djoega dengan
menolak permintaan Oostenrijk.
Alasan alasan jang dikemoeka
kannja bahwa soal Sudeten ada
semata mata Slowakije dan Djer¬
man sadja.
Berhoeboeng dengan itoe ma¬
ka Inggris akan memberi toem¬
djangan dengan sepenoeh2nja
pada Perantjis, diwak oe kiranja
terdjadi soeatoe konflikt antara
Perantjis dengan Djerman.
Segala itoe te sebob diadakan
perdamaian antara Perantjis de
ngan Tsjecho-Slowake.
Gezan Sovjet baroe
di Berlijn
Centraal dari uitvoerend-comi
te telah mengangkat Mrekaloff
sebagai gezan di Berlijn, sebagi
penggantie Yureneff. 


Masoekkanlah advertentie
kedalam dagblad
„Perantaraan kita 


KOENDJONGILAP


Djoeal dan beli mas


3.6320.62. 625.462.962.0
Toko Malaise
Pasar Djawa Vak T-8
Handel in Porcelein en Emaile enzi
Koendjoengilah tempat kita
sebeloemnja toean2 dan njonja2
pergi ketempat lain, jang mana
tentoe sadja tidak akan menjesall
Menanti dengan hormati
Toko Malaise


66.626.49.
Semenes doendoer G. 6565.
ILIAS
GELAR BAGINDO CHATIB
Loods No 9 Vak 9 dan 10.
Belakang bengkei besi PADANG.
Ada sedia bermatjam2 kajoe2 oentoek
keperloean roema dengan setjoekoepnja
dan begitoe djoega papan2 jang
terambil dari bermatjam2 kajoe
Harga menjenangkan.
Menanti dengan hormat 105


29
TEE
A
Awas
Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI
DRANK oentoek menambah kekoeatan toean
toean.
Orang jang biasa meminoem obat Asman
Drank lama2 sehat gagah goembira.


Binoerasjid
Djoeal segala roepa2 barang
kram badjoe kaoes en
toelen en Java.
be¬
ASAR BAIPOEHE 16 PADANG


Harga boleh berdamai.


12


ULICHE FABRIEN"
Sano
Sarong


101


Agenten: Radjo Bengsee B.N.
Kamp. Baroe — Padang.
Importeur: D.M. Talib Alibi
107
—


aslin


opeciaal komedja
Telah tersedia bermatjam2 KEMEDJA
jang menoeroet kemaoean zaman.
Saksikanlah! pada tempat
Doeja didi
c/o Modern Tailor
Kp. Djawa — PADANG 108


GOEROES             . . . . . . ........


wasscherij
Soekamenanti
Nipah o.35 Padang
Pekerdjaan tanggoeng netjis dan bersih
Menerima bermatjam2 barang tjoe¬
tjian, sedjak barang njonja2 japonns,
sampai jang kasar2.
Beheerder


P


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman.
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer.
Persediaan besar hanja pada toko:
MO.Mohammad Yoosuf
BOEJOENG TAMIN


No. 63 Batipoeh - Padang
Telegrams; „BOEJOENGTAMIN
Tel. No. 161


No. 58 Batipoeh -. Padang.


Telegrams: „MUNAYOOSUF“


10


